Kaum Muslimin Sidang Jum’at Rahimakumullah... 

Marilah kita jadikan pertemuan di tempat dan hari yang mulia ini sebagai 
penumbuh dan penambah iman dan takwa kita kepada Allah Ta’ala. Karena 
iman dan takwa adalah sebaik-baik bekalan untuk mengarungi kehidupan 
dunia ini sebelum kehidupan akhirat kelak. Firman Allah, 





